Harapan 

Definisinya: 

Rasulullah ® bersabda: &"Mudahkanlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira 
dan jangan membuat orang lari&" (H.R.Bukhari). 

Harapan adalah: Merasakan keberadaan Allah, karunia dan rahmat-Nya, dan merasa 

tenang dengan melihat kemuliaan dan pemberiaan-Nya serta yakin dengannya, ia adalah 

penuntun yang menuntun had menuju Allah dan surga-Nya, Allah Jalla wa&"Azza 





